WikipediA 


Bahasa Venda 


Artikel ini bukan mengenai Bahasa Vedda. 


Venda, juga dikenal sebagai Tshivenda atau Luvenda, 
adalah sebuah bahasa Bantu dan bahasa resmi Afrika 
Selatan. Kebanyakan pemakai bahasa Venda tinggal di 
bagian utara Provinsi Limpopo di Afrika Selatan, namun 
sekitar 10% dari pemakainya tinggal di Zimbabwe. 


Daftar isi 

Persebaran pemakai Venda 
Referensi 

Pranala luar 

Perangkat lunak 

Daftar pustaka 


Persebaran pemakai Venda 


Menurut sensus 2011, para pemakai Venda terkonsentrasi 
pada wilayah-wilayah berikut ini: Munisipalitas Lokal 
Makhado, dengan 350,000 orang; Munisipalitas Lokal 
Thulamela, dengan 370,000 orang; Munisipalitas Lokal 
Musina, dengan 35,000 orang; dan Munisipalitas Lokal 
Mutale, dengan 89,000 orang. Pemakai di distrik Vhembe 
sekarang berjumlah 844,000 orang. Di provinsi Gauteng, 
terdapat 275,000 pemakai Venda. 


Referensi 


1. A Venda (http://www.ethnologue.eom/language/v 

en) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Webb, Vic. 2002. "Language in South Africa: 
the role of language in national transformation, 
reconstruction and development." Impact: 

Studi es i n language and society, 14:78 

3. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Venda". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 

4. A Jouni Filip Maho, 2009. New Updated Guthrie 
List Online (http://goto.glocalnet.net/mahopapers/ 
nuglonline.pdf) 


Venda 

Tshivenda 


Dituturkan di 

Afrika Selatan, Zimbabwe 

Wilayah 

Provinsi Limpopo 

Penutur 

bahasa 

130 juta (2011 census)! 1 ! 

1.7 juta pemakai L2 di Afrika 
Selatana (2002)1 2 1 

Rumpun 

bahasa 

Niger-Kongo 

■ Atlantik-Kongo 


■ Benue-Kongo 


■ Bantoid Selatan 


■ Bantu 


- Bantu Selatan 


■ Venda 

Sistem 

penulisan 

Latin (abjad Venda) 

Braille Venda 

Bentuk 

tanda 

Signed Venda 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Afrika Selatan 

Zimbabwe 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

ve 

ISO 639-2 

ven 

ISO 639-3 

ven 

Glottolog 

vendl245 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/vend 


1245)1^1 

Kode 

Guthrie 

S.20 (S.21)t 4 ! 

Linguasfer 

99-AUT-b (http://linguaspher 


e.info/?page=linguascale&lin 


guacode=99-AUT-b) inci. 


varieties 

99-AUT-baa to 99-AUT-bad 


















































Pranala luar 


PanAfrican LIOn page on Venda (http://www.pan 

afrillOn.org/wikidoc/pmwiki.php/PanAfrLoc/Vend 

a) 


Perangkat lunak 

■ Spell checker for OpenOffice.org and Mozilla (htt 

p://translate.org.za/content/view/1610/54/), 
OpenOffice.org (http://translate.org.za/content/vi 

ew/17/32/), Mozilla Firefox web-browser (http://tr 
anslate.org. za/content/view/1611/54/), and 
Mozilla Thunderbird email program (http://transla 

te.org. za/content/view/1612/54/) in Venda 

■ Translate.org. za (http://translate.org.za/) Project 
to translate Free and Open Source Software into 
all the official languages of South Africa including 
Venda 


Daftar pustaka 


■ G. Poulos, 1990, A linguistic analysis of Venda 

Templat:Bahasa di Afrika Selatan Templat:Bahada di 
Zimbabwe 


r 




f\_ 


Persebaran geografi Tshivenda di Afrika 
Selatan: proporsi penduduk yang memakai 
bahasa Tshivenda di rumah. 

D 60 - 
20% 80% 

□ 2 °- D 80 - 

40% 100% 

□ 4 °- 

60% 




Persebaran geografi bahasa Tshivenda di 
Afrika Selatan: kepadatan pemakai bahasa 
rumah Tshivenda. 

| |<1 | | 100- 
/km 2 300 /km 2 
[]l-3 | 1300- 

/km 2 1000 /km 2 
| | 3-10 Q 1000- 

/km 2 3000 /km 2 
| |10— | |>3000 

30 /km 2 /km 2 

□ 3 °- 

100 /km 2 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Venda 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Venda&oldid=14372886' 





























Halaman ini terakhir diubah pada 6 November 2018, pukul 02.14. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




